PELATIHAN TOTOK 
WAJAH ESTETIKA 


vo P" JJ g a 


— LANGKAH-LANGKAH — 
PROFESIONAL — 


Z PAS Teknik Relaksasi 
dan Kesehatan Kulit 


Tim Trainer Pijat SOS 


Griya Sinau Samali, 11 
Desember 2024 


TUJUAN PELATIHAN 


e Memahami teknik dasar totok wajah estetika. 
e Meningkatkan keterampilan peserta dalam 
memberikan layanan yang berkualitas. 


e Membantu pelanggan merasa rileks dan 
mendapatkan hasil estetika maksimal. 


Langkah 1 - Persiapan Awal 


e Cuci Tangan: Prosedur mencuci tangan yang benar. 
e Sterilisasi Alat: Alat yang perlu dipersiapkan dan cara sterilisasi. 
Bersihkan Wajah: 


e Pilih pembersih sesuai jenis kulit. 
e Teknik pembersihan dengan kapas/kain lembut. 


e Pengeringan Wajah: 


e Gunakan spons sekali pakai untuk menghindari kontaminasi. 


Langkah 2 — Aplikasi Krim Wajah 


e Pemilihan Krim: 

e Pilih berdasarkan tujuan 
perawatan (anti-aging, 
hydrating, brightening). 

e Pengolesan Krim: 

e Gunakan spatula atau kuas 

untuk menjaga kebersihan. 


e Teknik pengolesan 
melingkar kecil. 


Langkah 3 — Relaksasi Awal 


e Teknik Pijatan: 
e Ujung jari melingkar di dahi, 
pipi, dan dagu. 
e Tekanan ringan di pelipis. 
e Durasi: 3-5 menit. 
e Aromaterapi (Opsional): 
e Pilihan minyak esensial seperti 
lavender. 


Langkah 4 — Totok Wajah area Alis 


e Area Alis: 

e Totok 3 titik di antara kedua alis hingga 
ujung mata 

e Manfaat : 
1. Meredakan Ketegangan Mata 
2.Meningkatkan Sirkulasi Darah 
3.Mengurangi Sakit Kepala 
4.Merangsang Relaksasi 
5.Meningkatkan Konsentrasi 
6.Membantu Meredakan Sinus 
7.Memberikan Efek Estetika 


Totok Wajah area Kantong Mata 


e Area Kantong Mata: 
e Totok 3 titik di bawah mata, 
gunakan jari manis 


e Manfaat : 
1. Mengurangi Lingkaran Hitam 
2.Mengatasi Mata Bengkak 
3.Meredakan Kelelahan Mata 
4.Meningkatkan Elastisitas Kulit 
5.Memperbaiki Sirkulasi Darah 
6.Membantu Relaksasi dan Menenangkan 
7.Mencegah Tanda-Tanda Penuaan Dini 


Totok Wajah Area Sinus 


e Area Sinus: 
e Totok 3 titik dari sisi hidung hingga 
dekat telinga. 


e Manfaat: 
1. Meredakan Tekanan Sinus 
2. Mengurangi Gejala Sinusitis 
3. Melancarkan Saluran Pernapasan 
4. Mengurangi Sakit Kepala Sinus 
5. Membantu Mengurangi Hidung Tersumbat 
6. Meningkatkan Sirkulasi di Area Wajah 
7. Mempercepat Proses Pemulihan Infeksi Sinus 
8. Mengurangi Ketegangan Otot di Sekitar Hidung 


Totok Wajah (Area Bibir dan Pipi) 


e Area Bibir & Pipi: 
e Totok titik di atas bibir, ujung senyum, 
dan dagu hingga ke telinga. 


e Manfaat 
1. Mengencangkan Otot Wajah 
2. Mengurangi Garis Halus dan Kerutan 
3. Meningkatkan Sirkulasi Darah di Wajah 
4. Membantu Relaksasi dan Mengurangi Ketegangan 
5. Meredakan Nyeri di Area Rahang (TMJ) 
6. Membentuk Kontur Wajah yang Lebih Simetris 
7. Meningkatkan Elastisitas Kulit 
8. Merangsang Regenerasi Sel Kulit di Wajah 


Langkah 5 - Usapan Wajah 


e Gerakan memanjang ke atas (dagu ke dahi). 
e Gunakan minyak wajah jika diperlukan. 
e Lakukan 5-7 kali untuk sirkulasi darah. 


e Manfaat: 
1. Meningkatkan Sirkulasi Darah 


—Forehoey 


Forehoad— A o ee A 1 P. Under the ey 


2.Membantu Relaksasi Otot Wajah ZDA “5 k -y 
3.Merangsang Regenerasi Sel Kulit Around the eye- IL ME root rhe no 


4.Mengurangi Stres dan Ketegangan 
5.Menghilangkan Lelah pada Wajah 
6.Membantu Penyerapan Produk Perawatan Kulit Tn A m 
7.Memberikan Efek Glowing pada Kulit Tn Aa 
8.Mengencangkan dan Menghaluskan Kulit Wajah < Z SPIN 


Langkah 6 - Pijatan KaDaHu 


“Kepala: Titik akupresur kepala. 
“Dada: Usapan lembut dari tengah dada ke bahu. 
“Bahu: Pijatan memutar, fokus pada area tegang. 


“Durasi: 5 menit di setiap area. 


Langkah 6 - Pijatan KaDaHu 


“Kepala: Titik akupresur kepala 
(5 menit) 
eManfaat: 


1. Meningkatkan Sirkulasi Darah ke Otak 

2. Mengurangi Stres dan Ketegangan 

Meredakan Sakit Kepala dan Migrain 

. Membantu Relaksasi Mendalam 

. Merangsang Pertumbuhan Rambut 

Mengurangi Insomnia dan Memperbaiki Kualitas Tidur 
. Mengurangi Ketegangan Otot di Area Kepala 

. Membantu Fokus dan Konsentrasi yang Lebih Baik 


Oo ND UN Ww 


a 6 oo o 


- @ 


Langkah 6 - Pijatan KaDaHu 


“Dada: Usapan lembut dari 
tengah dada ke bahu 
(5 menit) 

“Manfaat : 


1. Melancarkan Sirkulasi Darah di Area Dada 

. Meredakan Ketegangan Otot Dada 

. Membantu Relaksasi dan Mengurangi Stres 

. Melancarkan Pernapasan 

. Meredakan Nyeri Otot Akibat Aktivitas Berat 

. Membantu Melancarkan Drainase Limfatik 

. Meningkatkan Fleksibilitas Otot Dada 

. Membantu Mengurangi Ketegangan di Bahu dan Leher 


CN O Vi AWN 


Langkah 6 - Pijatan KaDaHu 


TT 


| 


NE 


“Bahu: Pijatan memutar, fokus 
pada area tegang (5 menit) 
“Manfaat: 


1. Meredakan Ketegangan Otot Bahu 

. Mengurangi Stres dan Kecemasan 

. Melancarkan Sirkulasi Darah 

. Mengurangi Nyeri Akibat Postur yang Salah 

. Meningkatkan Fleksibilitas dan Mobilitas Bahu 

. Membantu Meredakan Sakit Kepala Tegang 

. Mengurangi Kekakuan pada Leher dan Punggung Atas 
. Membantu Relaksasi Secara Keseluruhan 


Upper trapeziiu: 


Sclagolid 


CN Ni Vi RA win 


Langkah / -— Finishing. 


“Bersihkan wajah dengan handuk hangat. 

“Semprotkan face mist. 

“Lakukan pijatan ringan di kulit kepala. 

“Tunjukkan hasil kepada pelanggan menggunakan cermin. 


Penutup dan Tanya Jawab 


e Pesan kunci: 
Profesionalisme dan kebersihan adalah prioritas. 


e Sesi tanya jawab dengan peserta. 


Silahkan digali kebutuhan klien pijat, untuk mengerti klien 
lebih jauh 


TerimaKasih 


Tim Pijat SOS : Totok Wajah Estetika 
0811156062 


